








PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO 
PANITIA SELEKSI TERBUKA 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 


Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134 Telp.(0335) 8401552 dan 8401554 Fax.(0335) 8401555 
KOTA KRAKSAAN - KABUPATEN PROBOLINGGO Kode Pos 67282 
Website : www.bkd.probolinggokab.go.id, E-mail : bkd@probolinggokab.go.id 





Nomor 
Sifat 


Lampiran 
Perihal 


Probolinggo, & Mei 2021 


03 /PANSEL.JPT.PROB-KAB/2021 Kepada 

PENTING Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian 
- Daerah atau Kepala BKPSDM 
Pengumuman Seleksi Terbuka se-Jawa Timur 

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di - 

Pratama di Lingkungan Pemerintah TEMPAT 


Kabupaten Probolinggo Tahun 2021. 


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara diyatakan bahwa pengisian JPT Pratama harus dilakukan secara terbuka dan 
kompetitif, bersama ini Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan kesempatan 
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 
Jawa Timur atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti Seleksi Terbuka 
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo Tahun 2021. 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Pasal 110 ayat (3) dan (4) 
disebutkan bahwa pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di 
kalangan PNS sesuai dengan persyaratan dan dilakukan secara terbuka dan kompetitif 
pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, oleh karena 
itu PNS di lingkungan instansi Saudara yang berminat dan memenuhi syarat menjadi 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo (eselon II-b) dapat mengajukan diri sebagaimana persyaratan dan 
mekanisme yang dapat dilihat dan diunduh di website 
https://www.probolinggokab.go.id atau website BKD Kabupaten Probolinggo 

bkd.probolinggokab.go.id. Sehubungan dengan hal tersebut mohon 
kiranya berkenan menyampaikan lebih lanjut pengumuman dimaksud di lingkungan 
instansi Saudara. 


Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya 
disampaikan terima kasih. 


Panitia Seleksi Terbuka 
Pengisian Jabatan - e pinan Tinggi Pratama 





